Calon Bupati Calon Wakil Bupati 
Muharram Idris Drs. Syukri 
(Syech Muharram) 


PERSEORANGAN 


ACEH BESAR BERDAULAT, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERSYARIAH 


. Meningkatkan penerapan Syariat Islam berlandaskan Ahlussunnah Wal Jamaah 
melalui pendidikan, kebudayaan, syiar Islam dan penegakan hukum. 

. Mewujudkan percepatan pembangunan pertanian, kemandirian pangan dan 
kedaulatan air. 

. Melaksanakan Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Perbatasan, Pesisir, 
Terisolir dan Tertinggal. 

. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

. Mewujudkan keadilan lingkungan hidup. 

. Mewujudkan transformasi peningkatan pembangunan ekonomi daerah melalui 
industrialisasi dan UMKM. 

. Meningkatkan pelayanan publik yang adil, responsif, merata dan terjangkau. 

. Melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur kota dan gampong ber- 
basis kawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan, kesehatan 
dan kesejahteraan yang berkelanjutan. 

. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel berbasis 
tekhnologi informasi yang terintegrasi. 


10. Memastikan terlaksananya program dan kebijakan pemerintah dalam menjaga 


perdamaian Aceh yang hakiki. 


DAFTAR PASANGAN CALON 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BESAR 
PEMILIHAN TAHUN 2024 


Linan o 


Calon Bupati Calon Wakil Bupati 
Tgk. H. Musannif, S.H. Ir. Sanusi Hasyim, M.M. 


GABUNGAN PARTAI PENGUSUNG 


Faci 


TERWUJUDNYA KABUPATEN ACEH BESAR SEJAHTERA, MAJU, 
MANDIRI,HARMONIS DAN BERKEADILAN 


. Mewujudkan Aceh Besar sebagai kawasan penyangga pangan dan sentra 


ekonomi Aceh yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 


. Meningkatkan kwalitas kesehatan masyarakat Aceh Besar yang paripurna. 
. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, ekonomi dan politik mas- 


yarakat Aceh Besar untuk mendapatkan peran strategis dalam menentukan 
arah ekonomi politik Aceh. 


. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat untuk memperbaiki kwalitas 


hidup. 


. Memperbaiki kwalitas implementasi syariat Islam, revitalisasi adat, seni dan 


budaya lokal. 


. Memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean 


governance) sebagai upaya peningkatan kwalitas pelayanan publik. 


. Mempersiapakan kepeloporan generasi muda dalam kepemimpinan ekonomi 


politik masa depan Aceh. 


Ket. Urutan diatas sesuai dengan waktu pengajuan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar 


a eta 
w 


“i 


Calon Bupati Calon Wakil Bupati 
H. Mukhlis Basyah, S.Sos. Tgk. Muhammad 
Jazuli (Abati) 


GABUNGAN PARTAI PENGUSUNG 


MENUJU ACEH BESAR MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN 
DALAM BINGKAI SYARIAT ISLAM 


. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi infrastruktur dasar sektor 


pertanian, perkebunan dan perikanan yang merata. 


. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan 


produktif melalui layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta 
terjangkau. 


. Meningkatkan peran dan mutu pendidikan dayah dalam melahirkan generasi 


aceh besar yang berakhlaqul karimah. 


. Meningkatkan daya saing masyarakat melalui akses permodalan, pelatihan dan 


pendampingan bagi petani, nelayan, pelaku usaha, home industri dan UMKM. 


. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital dalam mewujudkan 


pemerintahan yang bersih, adil dan transparan. 


. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA), pariwisata, seni budaya, 


dan industri kreatif sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan. 


. Mewujudkan kesetaraan gender, akses pendidikan, ekonomi dan kesehatan. 
. Penguatan dan peningkatan penegakan syariat Islam secara komprehensif 


melalui kebijakan daerah. 


. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja 


baru pada sektor-sektor produktif. 


10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran, 


peningkatan ruang terbuka hijau dan pemanfaatan energi terbarukan guna 
mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman 


Calon Bupati Calon Wakil Bupati 
Ir. H. Mawardi Ali Tgk. H. Irawan Abdullah, 
S.Ag., M.M. 


GABUNGAN PARTAI PENGUSUNG 
PKS PAN 


MELANJUTKAN PEMBANGUNAN ACEH BESAR YANG SEJAHTERA 
DAN BERMARTABAT DALAM BINGKAI SYARIAT ISLAM 


. Melanjutkan penguatan penerapan syariat Islam di Aceh Besar melalui upaya | 


peneguhan agidah, pembentukan karakter generasi muda yang belandas 
pada nilai-nilai Islam, serta pelaksanaan syiar-syiar Islam dalam kehidupan 
bermasyarakat. 


. Melanjutkan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan terpadu 


dan kesehatan holistik ke seluruh wilayah Aceh Besar. 


. Melanjutkan penguatan transformasi SDM yang berkualitas dan berdaya saing 


melalui pemberdayaan, pengembangan potensi keterampilan dan peningkatan 
kapasitas masyarakat dalam menanggapi bonus demografi. 


. Melanjutkan penguatan sistem transformasi tata kelola pemerintahan yang 


bersih, bertanggung jawab dan partisipatif untuk menjamin profesionalisme 
aparatur, kepastian pelaksanaan anggaran yang efesien dan kepastian pem- 
rataan pembangunan bagi seluruh wilayah Aceh Besar. 


. Melanjutkan pengembangan infrastruktur fisik dan digital pada pelayanan publik yang 


responsif dan transparan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas masyarakat. 


. Melanjutkan pengembangan ekonomi melalui sektor-sektor unggulan lokal, 


seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif sebagai basis 
ekonomi masyarakat yang tangguh. 


. Melanjutkan percepatan laju pembangunan masyarakat pesisir, terisolir dan 


tertinggal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur terhadap 
sentra produksi masyarakat seluruh wilayah Aceh Besar. 


Dikeluarkan di : Kota Jantho 
Pada tanggal : 14 September 2024 
OMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 


